RENCANA KEGIATAN DALAM RANGKA 
HUT RI KE-79 INDONESIA UNGGUL 


BOJONG KAUM RW 11 CIPEDES KOTA TASIKMALAYA 


DIRGAHAYU 


REPUBLIK 
INDONESIA 


Sekretariat : Л. Bojong Kaum RT 05 RW 11 
HP. 0857 2203 7012 — 0853 5108 8835 


PANITIA HUT RI KE-79 INDONESIA UNGGUL 
Sekretariat : Л. Bojong Кайт RT 05 RW 11 HP. 0857 2203 7012 — 0853 5108 8835 


Tasikmalaya, 25 Juli 2024 
Nomor : 01/Pan HUT RI/V11/2024 
Lamp : 1 berkas 


Hal : Kegiatan Dalam Rangka HUT RI Ke-79 
Kepada 

Yth. Bapak/Ibu Kepala, Pimpinan 

di 

Tempat 


Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Dengan hormat, 
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT serta semoga aktivitas kita semua mendapat lindungan, rahmat, dan ridho-Nya. Amin. 
Selanjutnya sehubungan dengan itu kami bermaksud akan mengadakan kegiatan menyambut HUT RI Ke-79 INDONESIA UNGGUL. Ini 
merupakan salah satu rasa syukur masyarakat Bojong Kaum kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu kami bermaksud akan mengadakan beberapa 
kegiatan yang berbasis Pentas Seni dan Olahraga. 
Yang mana dalam kegiatan ini kami sama sekali tidak mempunyai dana hanya mempunyai keinginan. Rencana kegiatan akan dilaksanakan pada: 
Hari : Minggu 
Tanggal : 25 Agustus 2024 
Tempat : Lapang Resik Bapak H. Budi Budiman 
Pukul : 07.00 s/d selesai 


Untuk terselenggaranya kegiatan tersebut kami mohon kepada para donatur/Agnia dapat menyumbang bisa berbentuk barang ataupun dana. 
Demikian yang dapat kami sampaikan atas segala perhatian, bantuan, dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih. 


RW 11 BOJONG KAUM KELURAHAN CIPEDES KOTA TASIKMALAYA 


Ketua RW 11 Sekertaris 


Asep Firdaus P Dewi Kartika 


Dasar Pemikiran 


Hasil rapat para Ketua RT, Karang Taruna RW 11, dan Ketua RW. Bahwa pelaksanaan kegiatan dalam rangka HUT RI KE-79 di RW 11 Bojong Kaum 


disepakati ada 2 kegiatan yaitu Upacara Bendera dan Jalan Santai. 


Nama Kegiatan 


Upacara Bendera dan Jalan Santai dalam rangka HUT RI KE-79 INDONESIA UNGGUL. 


Tujuan Kegiatan 

1. Menanamkan jiwa persatuan dan kesatuan di lingkungan ke RW -an 11. 

2. Memperkokoh silaturahmi dan kebersamaan di warga RW 11 Bojong Kaum. 
3. Membangkitkan keolahragaan dan seni di lingkungan ke RW-an 11. 


4. Membangun kreatifitas para pemuda di lingkungan masyarakat RW 11. 


Jenis Kegiatan 


1. Upacara Bendera 
2. Jalan Santai 


3. Karnaval 


Pelindung/Penasehat 


Ketua 

Wk. Ketua 

Sekertaris 

Wk. Sekertaris 

Bendahara 

Wk. Bendahara 

Koordinator Kegiatam 

Bidang Kegiatan Kepemudaan 
Bidang Hubungan Kemasyarakatan 


Bidang Logistik 


Bidang Konsumsi 


Bidang Olahraga 


SUSUNAN PANITIA HUT RI -79 INDONESIA UNGGUL 
RW 11 BOJONG KAUM 


: H. Budi Budiman 


H. Heri Chaerul 


: Asep Firdaus 

: Aa Koswara, S.Pd 

: Dewi Kartika 

: Elin 

: Dewi Kartini 

: Ade Herman 

: Yaya (RT 05) 

: Dadang Cs (RT 05) 
: Ketua RT 02 

: Ketua RT 07 


Ketua RT 08 
Ketua RT 09 


: Dewi Kartini dan Kawan-kawan 


: Oom Mutarom 


RENCANA ANGGARAN BIAYA 


a. Sewa Panggung dan Tenda Rp. 5.000.000,- 
b. Sewa Sound System Rp. 1.000.000,- 
c. Pembuatan Ticket Jalan Santai Rp. 500.000,- 
d. Tiang Bendera Rp. 500.000,- 
e. Hadiah Perlombaan Rp. 10.000.000,- 
f. Konsumsi Panitia Rp. 1.000.000,- 
g. Seragam Panitia Rp. 3.000.000,- 

Total Rp. 21.000.000,- 


(DUA PULUH SATU JUTA RUPIAH) 


Penutup 
Demikianlah proposal ini kami buat untuk dijadikan acuan melaksanakan kegiatan dalam rangka HUT RI KE-79 INDONESIA UNGGUL sehinggan 
dapat dijadikan bahan pertimbangan semua pihak yang terlibat didalamnya, semoga kegiatan ini sukses sebagaimana yang diharapkan. Amin ya robbal 


alamin. 


MERDEKA 


RW 11 BOJONG KAUM KELURAHAN CIPEDES KOTA TASIKMALAYA 


Ketua RW 11 Sekertaris 


Asep Firdaus P Dewi Kartika 


DAFTAR DONATUR 
HUT RI KE-79 INDONESIA UNGGUL 
RW 11 BOJONG KAUM 


No 


Nama Donatur Jumlah Keterangan 


OT 001 ST Dj Ml E WI N 


— 
© 


pa 
— 


— 
m 


m 
Q 


pa 
= 


m 
сл 


— 
nN 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


38 


39 


KABAR GEMBIRA BUAT 
MASYARAKAT BOJONG KAUM RW 11 


IKUTILAH DAN MERIAHKAN PENTAS SENI & 
OLAHRAGA 
DALAM RANGKA MENYAMBUT 


HARI KEMERDEKAAN INDONESIA KE-79 
INDONESIA UNGGUL 


PELAKSANAAN 


HARI : SABTU - MINGGU 
TANGGAL : 20-21 Agustus 2024 


TEMPAT : Lap. RT 05 Bojong Kaum 


PERLOMBAAN 


GERAK JALAN SANTAI 
LOMBA TAGONI 
TARIK TAMBANG 
TENIS MEJA 
LOMBA ENGGRANG 
LOMBA BAKIAK 
LOMBA LIWET 
CATUR (Tiap RT 3 orang) 
TOKTAK 
SEPAKBOLA (Tiap RT) 


Contact Person 


Aa Koswara, S.Pd (RT 04) 0853 2339 0054 
Akik Tahkik (RT 06) 0823 1531 8179 
Asep Firdaus (RW 11) 0857 2203 7012 


